THAHA 
Surah ke-20 
135 Ayat. Makkiyyah 


Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 


1. Thaha. 

2. Kami tidak menurunkan Al 
kepadamu agar kamu menjadi susah; 
3. tetapi sebagai peringatan bagi 
takut (kepada Alloh), 

4. yaitu diturunkan dari Alloh yang menciptakan 
bumi dan langit yang tinggi. 

5. (Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah. Yang 
bersemayam di atas `Arsy. 

6. Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, 
semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara 
keduanya dan semua yang ada di bawah tanah. 

7. Danjika kamu mengeraskan ucapanmu, maka 
sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang 
lebih tersembunyi. 

8. Dialah Alloh, tidak ada Tuhan (yang berhak 
disembah) melainkan Dia. Dia mempunyai asma-ul 
husna (artinya: nama-nama yang terbaik), 

9. Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? 
10. Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia 
kepada keluarganya: "Tinggallah kamu (di sini), 
sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan 
aku dapat membawa sedikit dari nyala api itu 
kepadamu atau aku akan mendapat petunjuk di 
tempat api itu". 

11. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia 
dipanggil: "Hai Musa. 

12. Sesungguhnya Aku inilah Tuhanmu, maka 
tanggalkanlah kedua terompahmu; sesungguhnya 


Quran ini 


orang yang 


kamu berada dilembah yang suci, Thuwa. 


13. Dan Aku telah memilih 
dengarkanlah apa yang akan 
(kepadamu). 

14. Sesungguhnya Aku ini adalah Alloh, tidak ada 
Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku 
dan dirikanlah salat untuk mengingat Aku. 


kamu, maka 
diwahyukan 


Bismil lahir rahmanir rahim 


27 sad Z AN ya”? Ma KA 121 y ÆA Č p 
ae IU a ad Ad UA L ab 
peringatan mela- supaya ka- Al-Qurān atas Kami me- tidak Thā hā 
inkan 2 lian celaka kamu nurunkan 1 
Tha hā (1) Mā anzalnā `alaikal qur-āna litasyqā (2) Illa tadzkiratal 
a aa an e e a GA AT o 
Q dA gpl A A a In O i 
yang dan bumi telah men- dari diturun- yang bagi 
4 tinggi langit ciptakan yang kan 3 takut orang 


limay yakh-sya (3) Tanzilam mimman khalaqal ardha was samawatil `ulā (4) 


; Pa z A x - si AA MI 22r? 
gk eud o C Ia 
di da- dan apa di da- apa bagi- “Arsy di 


lam yang lam yang Nya 5 mayam atas 
Arrahmanu `alal `arsyis tawa (5) Lahū mā fis samawati wama fil 


EGI 


Maha 
Pemurah 


langit berse- 


La 2777 2,2 AN $ >T r SI pa An 
P = G > - a T 
Jah RE oLa Q SAN as G3 La leg NI 

n ze 

perkataan kalian me- dan tanah di danapa diantara dan apa bumi 

ngeraskan jika 6 bawah yang keduanya yang 
ardhi wamā bainahumā wama tahtats tsarā (6) Wa-in tajhar bilqauli 
Tei haO Aa ke 
© ai 3 

e aj o S AN LAI pr | a Al 
nama- bagi- Dia mela- tuhan tidak Alloh dan yang rahasia me- maka sung- 
nama Nya inkan ada 7 tersembunyi ngetahui guh Dia 


Allāhu lā ilaha illa huwa lahul asmā-ul 


Ce D a al 
cerita/ 


kisah 
Idz ra-a naran 


fa-innahūŭ ya`lamus sirra wa-akhfa (7) 


Žr Ve a AN A ya 

w b II 
api diame- tat- 

lihat kala 9 

husna (8) Wahal ataka haditsu mūsā (9) 


< las A A a P SA Si -Arn a CAA 

. > gi > d A La 
a (= Ka ga bb Gus E | | AS N Ja 
dengan dari- datangkan 


nyala api nya pada kalian , 
faqāla li-ahlihim kutsū inni ānastu nāral la'alli atikum minhā biqabasin 


dan a- 
pakah 8 


Musa telah sampai 


kepada kamu 


yang sa- 
ngat baik 


maka dia 
berkata 


mudah-mu- api melihat sungguh tinggallah 
dahan aku aku kalian 


kepada ke- 
luarganya 


AN Yoyo / >% DM PR AN Sa A Lr sr 
as Gap QS Ub SS U de ael S 
wahai dia di- dia men- maka petunjuk api atas aku men- atau 
11 Musa panggil  datanginya tatkala 10 dapatkan 
au ajidu `alan nāri huda (10) Falamma atāhā nūdiya yāmūsā (11) 
AAA i 2 A SAM Pan Sg EA An 21> 7 AA v7 
PAN IL D Di 
Thuwa yang di sungguh kedua te- maka Tuhan Aku sungguh 
12 suci lembah kamu rompahmu lepaskan kamu Aku 
Inni ana rabbuka fakhla' na'laik innaka bilwadil muqaddasi thuwa (12) 
KAN BAK SAR DA ZA GE Re 
GII yani RI Li ai Gi 
Aku mela-tuhan tidak Alloh Aku sungguh diwah- terhadap maka de- telah me- dan 
nkan ada Aku 13 yukan apa yang ngarkanlah milih kamu Aku 


Wa-anakh tartuka fastami` lima yuha (13) Innani anal lāhu IA ilaha illa ana 


pasti 
datang 


fa`budni wa-aqimish shalata lidzikri (14) 


Da 
A 


memaling- 
kan kamu 


akādu ukhfīl 


rar a 
cims W 


O A ER 24> 7 
aN slh gaeb 
maka sem- 
bahlah Aku 


Zi 
SAWA 
untuk meng- salat dan 


ingat-Ku dirikan 
Innas sa'ata ātiyatun 


Z AN ezo. 
i © g 


hari sesung- 
kiamat guhnya 14 


A P 
PON yz A E Gz uh yA 2.28 as 
Ge) Tn va a S re Se SK 
maka ia usa- dengan diri tiap- untuk sem- Aku 
janganlah 15 hakan apa yang tiap dibalas bunyikan hampir 


hā litujzā kullu nafsim bima tas`ā (15) Fala yashuddannaka 


Th i Ò ağ DA a G bh dy 


maka kalian hawa dan ia dengan- ia ber- tidak orang dari- 
apa 16 akan binasa nafsunya mengikuti nya iman nya 
“anha mal lā yu“minu bihā wattaba`a hawāhu fatardā (16) Wama tilka 


£ 1e 
ae 
- 


atas- 
nya 


biyaminika yāmūsā (17) 


Ke a gA 7 Lg KAH g. 7 
= ai [Aroor 
aku ber- tongkatku ia/ (Musa) wahai di tangan 
tumpu ini berkata 17 Musa kananmu 


Qāla hiya `ashāya atawakka-u `alaihā 


A JG A) z4 aiz PAN P y p Ear í; 
- . - 
Ya o Sp Su dd) a de G Hae 
lempar- (Alloh) yang keperluan/ pada- dan kam- atas/ de- dan aku 
kanlah ia berfirman 18 lain maksud nya bagiku bingku untuk ngannya memukul 
wa-ahusy-syu bihā `alā ghanami waliya fiha ma-aribu ukhrā (18) Qala alqiha 
Pg AK AA si S3 27 AS AA paia 
i - (e) > - ng A stja Ga) 2A \ 
ambil- (Alloh) merayap (menjadi) tongkat maka maka dia me- wahai 
lah ia berfirman 20 ular itu tiba-2 lemparkannya 19 Musa 
yāmūsā (19) Fa-alqāhā fa-idzā hiya ħayyatun tas`ā (20) Qāla khudz-hā 
Lor z, A & ərz 
>22 ? S| O J A r Ar o a Pa 
JA me D Cer Gen aL X; 
tangan T kepit- pertama/ keadaannya Kami akan me- kamu dan 
kamu kanlah 21 semula ngembalikannya takut jangan 


wala takhaf sanu'iduha siratahal ūlā (21) 


Wadhmum yadaka 


11 A AN A Z, \ TI X a2 o or san Ai AA ` 
HA GC) i spa ne y i seta d 
dn & SA A pg Ga OF D dl 
untuk Kami yang tanda-2/ jelek/ selain/ dari putih ia sayapmu/ kepa- 
tunjuki kamu 22 lain mukjizat cacat tanpa keluar ketiakmu da 
ilā janahika takhruj baidha-a min ghairi sū-in āyatan ukhrā (22) Linuriyaka 
P AN t, Par 2272, p ÆA TC SA > PARA 5 
G J i OVI Gi 
G & al oa Ga SN D o 
(Musa) melam- sungguh Fir'aun ke- pergilah yang tanda-2 dari 
berkata 24 paui batas dia pada kamu 23 besar Kami 
min ayatinal kubra (23) Idz-hab ila fir'auna innahū thaghā (24) Qala 
>s 2729 Je 5 Dyl A pr? vr 
s) - - > > 
ùs oac BN SA d a SN Sa y Tl P 
dari ikatan dan le- uru- untuk- dan mu- dadaku untuk- lapang- ya Tu- 
paskan 26 sanku ku dahkan 25 ku kanlah hanku 
rabbisy rah Ii shadrī (25) Wayassir lī amri (26) Wahlul 'uqdatam mil 
Dea 27” A O EE W 27 SO An J5 
. a $ ) 
2d A W d Jais ( OF Je ii gú 
Harun kelu- dari seorang untuk- danja- perka- mereka lisanku 
29 argaku pembantu ku dikanlah 28 taanku mengerti 27 
lisani (27) Yafqahū qaulī (28) Waj`al li waziram min ahli (29) Hārūna 
Ki Oni aZ O u a A OA 
; OR EEI ORDE EO 
D N Sy 3 YI) Ner SD Aa pi NN) E 
kami bertasbih su- urus- da- dan jadikan kekuat- dengan teguh- sauda- 
kepada -Mu paya 32 anku lam dia sekutu 31 anku dia kanlah 30 raku 


akhi (30) 


Usydud bihi azri (31) 


Wa-asyrik-hu fiamri (32) Kai nusabbihaka 


15. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan 
datang, Aku merahasiakan (waktu kedatangan 
kiamat itu) agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas 
dengan apa yang ia usahakan. 

16. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan 
dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman 
kepada (hari kiamat itu) dan oleh orang yang 
mengikuti hawa nafsunya, yang menyebabkan 
kamu nanti jadi binasa". 

17. Apakah itu yang di tangan kananmu, hai 
Musa? 

18. Berkata Musa: "Ini adalah tongkatku, aku 
bertumpu pada tongkat itu, dan aku pukul (daun) 
dengan tongkat itu untuk kambingku, dan bagiku 
ada lagi keperluan yang lain pada tongkat itu". 

19. Alloh berfirman: "Lemparkanlah tongkat itu, 
hai Musa!" 

20. Lalu dia melemparkan tongkat itu, maka tiba- 
tiba tongkat itu menjadi seekor ular yang merayap 
dengan cepat. 

21. Alloh berfirman: "Peganglah ular itu dan 
jangan takut, Kami akan mengembalikan ular itu 
seperti keadaan tongkat itu semula, 

22. dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu, 
niscaya tanganmu itu ke luar menjadi putih 
cemerlang tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain 
(pula), 

23. untuk Kami perlihatkan kepadamu sebagian 
dari tanda-tanda kekuasaan Kami yang sangat 
besar, 

24. Pergilah kepada Firaun; sesungguhnya ia 
telah melampaui batas". 

25. Berkata Musa: "Ya Tuhanku, 
untukku dadaku, 

26. dan mudahkanlah untukku urusanku, 
27. dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, 
28. supaya mereka mengerti perkataanku, 


lapangkanlah 


29. dan jadikanlah untukku seorang pembantu 
dari keluargaku, 

30. (yaitu) Harun, saudaraku, 

31. teguhkanlah dengan dia kekuatanku, 


32. dan dalam 
urusanku, 


33. supaya kami banyak bertasbih kepada Engkau, 


jadikankanlah dia sekutu 


34. dan banyak mengingat Engkau. 

35. Sesungguhnya Engkau adalah 
Mengetahui (keadaan) kami". 

36. Alloh berfirman: "Sesungguhnya 
diperkenankan permintaanmu, hai Musa". 
37. Dan sesungguhnya Kami telah memberi nikmat 
kepadamu pada kesempatan yang lain, 

38. yaitu ketika Kami mengilhamkan kepada 
ibumu suatu yang diilhamkan, 

39. Yaitu: "Letakkanlah ia (Musa) di dalam peti, 
kemudian lemparkanlah peti itu ke sungai (Nil), 
maka pasti arus sungai itu membawa peti itu ke 
tepi sungai, supaya diambil oleh (Fir'aun) musuh- 
Ku dan musuhnya. Dan Aku telah melimpahkan 
kepadamu kasih sayang yang datang dari-Ku; dan 
supaya kamu diasuh di bawah pengawasan-Ku, 

40. (yaitu) ketika saudara perempuanmu berjalan, 
lalu ia berkata kepada (keluarga Fir'aun): 
"Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang 
yang akan memeliharanya?" Maka Kami 
mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang 
hatinya dan tidak berduka cita. Dan kamu pernah 
membunuh seorang manusia, lalu Kami 
selamatkan kamu dari kesusahan dan Kami telah 
mencobamu dengan beberapa cobaan; maka 
kamu tinggal beberapa tahun diantara penduduk 
Madyan, kemudian kamu datang menurut waktu 
yang ditetapkan hai Musa, 

41. dan Aku telah memilihmu untuk diri-Ku. 

42. Pergilah kamu beserta saudaramu dengan 
membawa ayat-ayat-Ku, dan janganlah kamu 
berdua lalai dalam mengingat-Ku; 

43. Pergilah kamu berdua kepada 


Maha 


telah 


Fir'aun, 


sesungguhnya dia telah melampaui batas; 

44. maka berbicaralah kamu berdua kepadanya 
dengan perkataan yang lemah lembut, mudah- 
mudahan ia ingat atau dia takut". 


45. Berkatalah mereka berdua: "Ya Tuhan kami, 
sesungguhnya kami khawatir bahwa ia segera 
menyiksa kami atau ia akan bertambah 
melampaui batas". 


RMS SA HA 


sung- (Alloh) Maha Me- pada adalah sungguh banyak dan kami meng- banyak 
guh berfirman 35 ngetahui kami Engkau Engkau 34 ingat Engkau 33 
katsira (33) Wanadzkuraka katsira (34) Innaka kunta bina bashira (35) Qala qad 
AN Yup fgs Pa g7 PPPA PON OEN KES 2s A 
W SA ia Ae E dJ O Jp css 
Ss (Daai Ae En AR Sya dp cu 
yang kesem- atasmu/ Kami telah dan wahai perminta- kamu te- 
37 lain patan keadaanmu beri nikmat sungguh 36 Musa an kamu lah diberi 
atita su“laka yamusa (36) Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra (37) 
2. ZT BA vy gm { (Ta) a K Z AA F A 27 > 
r -z |e . ) P A . e 
Sa gÉ g Pa NR Sa d E 
kemudian peti da- letakkan- su- diwah- apa ibu ke- Kami keti- 
hanyutkanlah lam lah dia paya 38 yukan yang kamu pada wahyukan ka 


Idz auhaina ila ummika mā yūħā (38) Aniq dzifihi fit tābūti faqdzifihi 


P 
Pa AIR Par VESET Pa At a?r 2? . 
SM A Ae 3 3 o J-Ldk | aalo aA 
Llo EST Jh |! a al a A g 
dan Aku bagi- dan bagi- musuh mengam- ke tepi/ arus laut/ maka mem- laut/ da- 
limpahkan nya musuh Ku bilnya pantai sungai bawanya sungai lam 


fil yammi falyulqihil yammu bissahili ya“khudz-hu `aduwwul Ii wa`aduwwul lah wa-alqaitu 


Ars pe Pa > AN A pe pa Pa dana 257 PR or 

s (zs PaPa Ai >. > de e a PA s s) 
s 2 a C 2 L1 : + 

saudara pe- berjalan keti- pengawas- atas dan supaya kamu dari- kasih atas- 
rempuanmu ka 39 an-Ku dibuat/diasuh Ku sayang mu 


‘alaika maħabbatam minni walitushna'a `alā 'aini (39) Idz tamsyi ukhtuka 


A 
CLAE A orr gA EA Ka A Ar 
-- x x y Dan 
a S a a LSS Ki I das 
Ca K Í 
sejuk supa- ibu ke- maka Kami me- diameme- orang atas aku tunjukkan apa- maka/lalu 
ya kamu pada ngembalikanmu liharanya kepada kalian kah ia berkata 
fataqūlu hal adullukum `alā may yakfuluh faraja`nāka ila ummika kai taqarra 
lyar PEA 2, 1r LERA a> 
Ta OET o g kaa CS ciis G Y, G 
beberapa dan Kami beri co- kesu- dari maka Kami me- sese- dan kamu bersedih dan mata- 
cobaan baan kepadamu sahan nyelamatkanmu orang membunuh hati tidak nya 
“ainuha wala tahzan waqatalta nafsan fanajjaināka minal ghammi wafatannaka futūnā 
` 22) Sa Ka A Yer ar A ag A PaE e 
E J £ a JB gu Si 
w Pg A C O} J 2 boa - 
wahai ketetapan atas/ kamu kemu- Madyan pendu- dalam/ beberapa maka kamu 
40 Musa waktu menurut datang dian duk diantara tahun tinggal 


falabitsta sinina fi ahli madyana tsumma ji'ta `alā qadariy yāmusā (40) 


O a a 


SSR Ha 


kalian ber- dan ja- sa dan sau- kamu pergilah untuk dan Aku telah 
dua lalai nganlah ayat-2-Ku daramu 41 diri-Ku memilihmu 
Wash-thana'tuka linafsi (41) Idzhab anta wa-akhūka bi-āyātī wala taniyā 
eA AN gcn’ A pg A ONE > 2 
É s © \ A LT ma 
z I5 A) a? a A ag dl 3l EY pə =d 
lemah perka- kepa- maka bicaralah telah mele- sungguh Fir'aun kepa- pergilah ka- meng- da- 


tembut taan danya kalian berdua 43 wati batas dia da lian berdua 42 ingat-Ku lam 


fi dzikri (42) Idz-haba ilā fir'auna innahū thaghā (43) Faqulā lahū qaulal layyinal 
P l g2 pa ag 
.? x . .. Sr 
Leba S SELE I O k y Ki 
atas dia bersege- bah- kami sungguh Tuhan keduanya dia atau mudah- 
kami ra menyiksa wa khawatir kami kami berkata 44 takut n mudahan 


la`allahū yatadzakkaru au yakh-syā (44) Qāla rabbanā innanā nakhāfu ay yafrutha `alainā 


a I >l TAX rE A PRELA Z Z7 AN yo 
y . Ce - . 
i, i Lina in Y d O a 
Z- 7 - 
dan Aku Aku men- beserta ka- sungguh kalian jangan- (Alloh) dia lebih me- bah- atau 
melihat dengar lian berdua Aku khawatir lah berfirman 45 lewati batas wa 


au ay yath-gha (45) Qala Ia takhafa innani ma`akumā asma'u wa-arā 


| KA A, A Fi D ay r AN 
f b O 
Israil ani beserta maka le- Tuhan dua orang sungguh maka ka- maka kau berdua 


keturunan kami paskanlah kamu utusan kami takanlah datangilah dia 46 


(46) Fa'tiyahu faqūlā inna rasūlā rabbika fa-arsil ma`anā bani isrā-īla 


P Sw 2< sgr? /A P 
Ar de Pa au Sp 


ia meng- orang atas dan kese- Tuhan dari dengan kami datang sesung- kalian menyik- dan 
ikuti lamatan kamu ayat/bukti kepadamu guhnya samereka jangan 
wala tu'adz-dzibhum qad ji“naka bi āyatim mir rabbik wassalamu “ala manit taba'al 


gr, j Lr? my 7 s >r 7 PAN a? 
P < ar Laa i E a y GN) \ 
ia men- orang atas azab bahwa- kepada telah di- benar- sungguh petunjuk 
dustakan itu sanya kami wahyukan benar Kami 47 


huda (47) Inna qad ūĥiya ilainā annal 'adzaba `alā man kadz-dzaba 


BS; a 


ys? w F bs 2 yai ER 
a eal G de C aa s i O a. 


Diamem- yang Tuhan (Musa) wahai Tuhan ka- maka (Fir'aun) dan ia 
berikan kami berkata 49 Musa lian berdua siapakah berkata 48 berpaling 
watawallā (48) Qala famar rabbukuma yāmūsā (49) Qāla rabbunal ladzi a`thā 
AN ya? >39? As rr P? Za PAEA pa 7a 
CY INI oad JL L JE TT 
© NI 99 | L Lò Jë C) Gua d aalo PE 
dahulu kurun/ kea- maka ba- (Fir'aun) Dia membe- kemu- kejadi- sesuatu tiap- 
S1 umat-2 daan gaimana berkata 50 ri petunjuk dian annya tiap 


kulla syai-in khalqahū tsumma hada (50) Qala fama balul qurūnil ūlā (51) 


AN àe 12r Pr A 
CY o PE sag T C a 3 
Q $ SQ G W Ke Jb 

Dia dan iuhan sesat/ tidak “ib da- Tuhan- disisi ilmu ten- (Musa) 


52 lupa tidak ku salah lam ku tang itu berkata 
Qala 'ilmuha `inda rabbi fi kitab lā yadhillu rabbi wala yansa (52) 


LERA # Pa sdg), A PA LLI 3 
CAM Aa "a > x 
dan Dia telah bebera- dida- untuk dan Dia men- terham- bumi untuk Dia telah yang 
menurunkan pajalan lamnya kalian jadikan jalan par kalian menjadikan 


Alladzi ja`ala lakumul ardha mahdaw wasalaka lakum fiha subulaw wa-anzala 


& 
AN yz T a P lo 272er Z = y 
ce uu a ea 
NA (Cai Pa pa . o pd 
makan- aneka tumbuh- dari jodoh/ber- dengan- maka Kami air langit dari 
lah 53 ragam tumbuhan jenis-jenis nya keluarkan (hujan) 
minas sama-i ma-an fa-akhrajnā bihi az-wājam min nabātin syattā (53) Kula 
A DA A” y7 Z ni SR 
GA D MN P | 
$ IN gY Adhl A lelg 
dari- pengertian/ bagiorang sungguh yang de- pada sesung- binatang ter- dan gemba- 
nya 54 pikiran yang punya ada tanda-2 mikian itu guhnya nak kalian lakanlah 


war'au an`āmakum inna fi dzālika la-āyātil li-ulin nuhā (54) Minha 


A A S E A a 
j 6 Koi Ko wiw G Ki 


dan sesung- yang waktu/ Kami menge- dan Kami kemba- dan kepa- Kami telah cip- 
guhnya 55 lain kali luarkan kalian padanya likan kalian danya takan kalian 
khalaqnākum wafiha nu`idukum waminhā nukh-rijukum tāratan ukhrā (55) Walaqad 


46. Alloh berfirman: "Janganlah kamu berdua 
khawatir, sesungguhnya Aku beserta kamu berdua, 
Aku mendengar dan melihat". 

47. Maka datanglah kamu berdua kepada Fir`aun 
dan katakanlah: "Sesungguhnya kami berdua 
adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani 
Israil bersama kami dan janganlah kamu menyiksa 
mereka. Sesungguhnya kami telah datang 
kepadamu dengan membawa bukti (atas kerasulan 
kami) dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu 
dilimpahkan kepada orang yang mengikuti 
petunjuk. 

48. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami 
bahwa siksa itu (ditimpakan) atas orang-orang 
yang mendustakan dan berpaling (dari peringatan 
Alloh). 

49. Berkata Fir'aun: "Maka Siapakah Tuhanmu 
berdua, hai Musa?. 

50. Musa berkata: "Tuhan kami ialah (Tuhan) 
yang telah memberikan bentuk kejadian kepada 
segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. 
51. Berkata Firaun: "Maka bagaimanakah 
keadaan umat-umat yang dahulu?" 

52. Musa menjawab: "Pengetahuan tentang itu 
ada pada sisi Tuhanku, di dalam sebuah kitab, 
Tuhan kami tidak akan salah dan tidak (pula) lupa; 
53. Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai 
hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di 
bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit, 
air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan 
itu, berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang 
bermacam-macam. 


54. Makanlah dan gembalakanlah binatang 


ternakmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, 
terdapat tanda-tanda kekuasaan Alloh bagi orang- 
orang yang berakal. 

55. ®© Dari bumi (atau tanah) itulah Kami 


menciptakan kamu dan Kami akan mengembalikan 
kamu kepada bumi (atau tanah) itu dan dari bumi 
(atau tanah) itu Kami akan mengeluarkan kamu 
pada waktu yang lain, 


56. Dan sesungguhnya Kami telah memperlihatkan 
kepada Fir'aun, semua tanda-tanda kekuasaan 
Kami, maka ia mendustakan dan enggan 
(menerima kebenaran). 

57. Berkata Fir'aun: "Apakah kamu datang 
kepada kami untuk mengusir kami dari negeri 
kami (ini) dengan sihirmu, hai Musa? 

58. Dan kamipun pasti akan mendatangkan (pula) 
kepadamu sihir semacam itu, maka buatlah suatu 
perjanjian untuk pertemuan antara kami dan 
kamu, yang kami tidak akan menyalahi perjanjian 
itu dan tidak (pula) kamu, di suatu tempat yang 
terbuka. 

59. Berkata Musa: "(perjanjian) waktu untuk 
pertemuan (kami dengan) kamu itu ialah di hari 
raya dan hendaklah dikumpulkan manusia pada 
waktu matahari sepenggalahan naik". 

60. Maka Fir'aun meninggalkan (tempat itu), lalu 
mengatur tipu dayanya, kemudian dia datang. 

61. Berkata Musa kepada mereka: "Celakalah 
kamu, janganlah kamu mengada-adakan 
kedustaan terhadap Alloh, maka Dia 
membinasakan kamu dengan siksa". Dan 
sesungguhnya telah merugi orang yang mengada- 
adakan kedustaan. 

62. Maka mereka berbantah-bantahan tentang 
urusan mereka di antara mereka (sendiri) dan 
mereka merahasiakan percakapan (mereka). 

63. Mereka berkata: "Sesungguhnya dua orang ini 
adalah benar-benar ahli sihir yang hendak 
mengusir kamu dari negeri kamu dengan sihirnya 
dan hendak melenyapkan kedudukan kamu yang 
utama. 

64. Maka himpunkanlah segala daya (sihir) kamu 
sekalian, kemudian datanglah dengan berbaris. dan 
sesungguhnya beruntunglah orang yang menang 
pada hari ini. 


65. (Setelah mereka berkumpul) mereka berkata: 


"Hai Musa (pilihlah), apakah 
melemparkan (dahulu) atau kami 
dahulu melemparkan?" 

66. Berkata Musa: "Silahkan kamu sekalian 
melemparkan". Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat- 
tongkat mereka terbayang oleh Musa seakan-akan 
seperti ular yang merayap cepat, lantaran sihir 
mereka. 


kamu yang 
yang lebih 


22 22 m2 z AA AA y7 iso 3A ANI Ai, 
a D Jë w G kK GA i 
dia telah Ka- 
mi perlihatkan 


maka dia 
dustakan 


agar kamu 
mengusir kami 


apa kamu da- (Fir'aun) dan dia eng- semu- 
tangke kami berkata 56 gan/menolak anya 
araināhu āyātinā kullahā fakadz-dzaba wa-abā (56) Qāla aji'tana litukhrijana 


ayat-2 
Kami 


w EDESA PAN 1 r 
” > PAE d d S > 7 lg > 
B A (a) 4 pan a 
serupanya/ dengan maka sungguh kami wahai dengan si- bumi/ne- dari 
seperti itu sihir akan datangkan padamu 57 Musa hir kamu geri kami 
min ardhinā bisihrika yāmūsā (57) Falana“ tiyannaka bisihrim mitslihi 
RID Al s4 sa A w SS desw'"' Pa 2ss 7 
. DAN Wa is . x 
en a Y ley as bas ja 
tempat kamu dan kami kami me- tidak perjanjian/ dan anta- antara maka jadi- 
tidak nyalahinya pertemuan ra kamu kami kanlah 


faj`al bainanā wabainaka mau'idal lā nukhlifuhū nahnu wala anta makanan 


PA E Pera r Pa pe A >r AZ PON 
Ko oi a Kie d 


waktu manusia dikum- dan raya pada perjanji- (Musa) sama/per- 
pagi pulkan agar hari an kalian berkata 58 tengahan 
suwā (58) Qāla mau`idukum yaumuz zīnati wa-ay yuħsyaran nāsu dhuħā 
y 
3l RZ Xo ZA g?r RRA or AN 
> - -. . 
Q) : d LI 
A JÚ G E mn Mt IA pe 
kepada ber- dia kemu- tipu lalu dia me- Firaun maka berpaling 
mereka kata 60 datang dian dayanya ngumpulkan meninggalkan 59 
(59) Fatawallā fir'aunu fajama`a kaidahū tsumma atā (60) Qāla lahum 
a P y per Pan 2 A 
T K7 27 >> Pa ni KA Vo Alas ADA Nu 
gia Nob SS a de DAS Y No or 
dengan maka Dia mem- kedustaan Alloh atas/ter- kalian meng- jangan- celakalah Musa 
siksaan binasakan kalian hadap ada-adakan lah kalian 
mūsā wailakum lā taftarū `alal lāhi kadziban fayus-ħitakum bi`adzāb 
DoM 812r Pg AL A ye pa PTa EAA 
| Ea > f > AE ES s) en ; a 
dan mereka di antara urusan maka mereka ber- mengada- orang gagal/ dan 
merahasiakan mereka mereka bantah-bantahan 61 adakan yang rugi sungguh 


Fatanāza`ū amrahum bainahum wa-asarrun 


waqad khaba manif tara (61) 


a 


z af UU AN A E A 2 
A o a% oia ol JE QY Sa 


keduanya akan agar keduanya benar-2 kedu- sungguh bah- mereka percakapan 
mengusir kalian ingin anya ahli sihir dua orangini wa berkata 62 
najwa (62) Qald in hadzani lasāħirāni yuridani ay yukhrijakum 
e a PERAI pa R A 1 > 3 
$ > s ? 
Ei 5 ata, D pta S o2 
maka kum- yang uta- dengan jalan/adat dan keduanya dengan bumi/ne- dari 
pulkanlah 63 ma/baik kebiasaan kalian akan menghapus sihirnya geri kalian 
min ardhikum bisiħrihimā wayadz-habā bitharīqatikumul mutslā (63) Fa-ajmi`ū 
> Tz A s 
yz? p Zor Alaa D a z5 ELEI 
B | Pasa LE 
O Si oe ya reni 9 Iya? E z 
di atas/ orang hari ber- dan berbaris datang- kemu- tipu daya 
64 menang yang ini untung sungguh lah dian kalian 


kaidakum tsumma“ tū shaffā waqad aflaħal yauma manis ta`lā (64) 


TG GG) í 27 Ja 2 A A Ta; Pa A A ~ 22 RE 
f AI v o g Ś o! Leg Ex ol A gy 
(Musa) melem- orang pertama/ kami bah- dan kamuakan bah- apa- wahai mereka 
berkata 65 parkan yang mula-2 adalah wa apakah lemparkan wa kah Musa berkata 
Qālū yāmūsā imma an tulqiya wa-imma an nakūna awwala man alqā (65) Qāla 
a Pa A 947A x 2s 
ESA AE 2 2 ”. RA Á TA 
ia ber- seakan- sihir dari kepada- terkhayal/ dan A -2 tali-tali maka lemparkan bah- 
jalan akania mereka nya (Musa) terbayang mereka mereka tiba-tiba oleh kalian kan 


bal alqū fa-idzā hibaluhum wa`ishiyyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annahā tas`ā 


pi A Ż A gan CD 
.. > . 

) 
at> porary 2 o9 wW 
sesungguh- kamu jangan- Kami Musa takut dirinya da- maka 


nya kamu takut lah berfirman 67 lam merasa 66 
(66) Fa-aujasa fī nafsihī khifatam musa (67) Qulna Ia takhaf innaka 


z >77 De AN A 
SN oa Ý L6 Q) ga 


- 


"e Öö gsr 7 Par Pa ma 7 r 217 PA gara Pa 
Å oj a Da Geo > al ye nn 
mereka sungguh mereka apa iaakan tanganka- di apa danlem- di atas/ kamu 
perbuat hanyalah perbuat yang menelan nan kamu yang parkanlah 68 unggul 


antal a`lā (68) Wa-alqi mā fi yaminika talqaf mā shana`ū innamā shana`ū 


Sh An Pa ao \ P 22 Zz ë TS 

D opea a gi O d i ml e G a 
2r 

bersujud tukang maka ter- dari tukang 


sihir lempar 69 
kaidu sahiriw wala yufliħus sahiru haitsu ata (69) Fa-ulqiyas saharatu sujjadan 


beruntung/ dan tukang tipu 
Pada mana sihir menang tidak sihir daya 


LA 22 lx s AN na AN yasr 22 Pan ga A s 

aku bah- sebe- kepa- kalian (Fir'aun) dan Harun dengan kami mereka 
izinkan wa lum danya beriman berkata 70 Musa Tuhan beriman berkata 
qalu āmannā birabbi hārūna wamūsā (70) Qāla āmantum lahū qabla an ādzana 


x p D, rar WE, Pes A ÎR, oo A po 

SEA y e - w i a A 2 y. > 

KA E a KE gi S a P 
ri 5 = 7 gg > 

tangan-2 maka sungguh aku sihir 


kalian akan memotong 
lakum innahū lakabirukumul ladzi `allamakumus sihr fala-uqath-thi`anna aidiyakum 


dia menga- yang 
jar kalian 


benar-2 pem- sungguh kepada 
besar kalian dia kalian 


PE a A a Pa A pri 
SA Atr 73% . r 2» An 
ya, Jal aa 2 SANG D D Sy 
dan sungguh pohon batang dan sungguh aku yang dari dan kaki -2 
kalian akan tahu kurma akan menyalib kalian berlainan kalian 


wa-arjulakum min khilafiw wala-ushallibannakum fi judzū`in nakhli walata`lamunna 
P 


Pi paa ARA yars PE Ay P 
G T u K% a gE WO a G E 
Z bl L d II Y A bie isl 
dari telah datang apa atas kamimeng- tidak mereka dan siksaan lebih siapa di- 


kepada kami yang hormatimu akan berkata 71 kekal keras antara kita 
ayyuna asyaddu `adzābaw wa-abqā (71) Qālū lan nu“tsiraka `alā mā jā-anā minal 


| Pa A a A Sea Da 
a ga LS ob l Sa bha gio cidi 


ini kamu me- sungguh putus- kamu apa maka pu- mencipta- dan bukti-bukti 
mutuskan hanyalah kan yang tuskanlah kan kami yang yang nyata 
bayyināti walladzī fatharanā faqdhi mā anta qādh innamā taqdhi hadzihil 
Se P AN a’ A E iA P DA kA AN Se P vi 
z SR pu s T 
kalian paksa- danapa kesalahan-2 bagi agar Dia denganTu- kami sungguh dunia 
kan ke kami yang kami kami ampuni hankami beriman kami 72 hidupan 
hayatad dunya (72) Ina amanna birabbinā liyaghfira lana khathāyānā wamā akrahtanā 
Z 2A g7 i VRON? 1< í Pa A äs, | P Pa 
A A) D iy un Fe A; pa (Sp aze 
keadaan kepada datang barang sesung- dan lebih lebih dan sihir dari atas- 
berdosa Tuhannya siapa guhnya 73 kekal baik Alloh nya 
“alaihi minas sihr wallahu khairuw wa-abqā (73) Innahū may ya'ti rabbahū mujriman 
a aza fg pa ÆN l Gaya bsr GE i 
a e -|v A (v£) > - . FA 
sung- keadaan datang dan ba- dia dan dida- dia ti- neraka bagi- maka 
guh beriman pada-Nya rang siapa 74 hidup tidak lamnya mati dak Jahanam nya sungguh 


fa-inna lahū jahannama lā yamūtu fiha wala yahya (74) Wamay ya“tihī mu“minan qad 


27 3 y Qo s naa PA AA y) ANA 
á s| y d - | A 
`Adn surga yang derajat bagi maka me- kebajikan/ dia 
T% tinggi mereka reka itulah saleh beramal 


“amilash shalihati fa-ula-ika lahumud darajātul `ulā (75) Jannātu `adnin 


67. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. 

68. Kami berkata: "janganlah kamu takut, 
sesungguhnya kamulah yang paling unggul (atau 
menang). 

69. Dan lemparkanlah apa yang ada ditangan 
kananmu, niscaya tongkat (yang akan menjadi ular 
besar itu) akan menelan apa yang mereka perbuat. 
"Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu 
adalah tipu daya tukang sihir (belaka). Dan tidak 
akan menang tukang sihir itu, dari mana saja 
tukang sihir itu datang". 

70. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan 
bersujud, seraya berkata: " kami beriman kepada 
Tuhan Harun dan Musa". 

71. Berkata Fir'aun: "Apakah kamu telah beriman 
kepadanya (Musa) sebelum aku memberi izin 
kepadamu sekalian. Sesungguhnya ia (Musa) 
adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir 
kepadamu sekalian. Maka sesungguhnya aku akan 
memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan 
bersilang secara bertimbal balik, dan sesungguhnya 
aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal 
pohon kurma dan sesungguhnya kamu akan 
mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih 
dan lebih kekal dalam menyiksa". 

72. Mereka berkata: " kami sekali-kali tidak akan 
mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang 
nyata (atau mukjizat), yang telah datang kepada 
kami dari Tuhan yang telah menciptakan kami; 
maka putuskanlah apa yang hendak kamu 
putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat 
memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. 

73. Sesungguhnya kami telah beriman kepada 
Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan- 
kesalahan kami dan sihir yang telah kamu 
paksakan kepada kami. Dan Alloh lebih baik 
(pahala-Nya) dan lebih kekal (azab-Nya)". 

74. Sesungguhnya barang siapa datang kepada 
Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka 
sesungguhnya baginya neraka Jahanam. la tidak 
mati di dalam neraka itu dan tidak (pula) hidup. 

75. Dan barang siapa datang kepada Tuhannya 
dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh 
telah beramal saleh, maka mereka itulah orang- 
orang yang memperoleh tempat-tempat yang 
tinggi (atau mulia), 


76. (yaitu) surga `Adn yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai, mereka kekal di dalam surga `Adn 
itu. Dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih 
(dari kekafiran dan kemaksiatan). 

77. Dan sesungguhnya telah Kami wahyukan 
kepada Musa: "Pergilah kamu dengan hamba- 
hamba-Ku (yakni Bani Israil) di malam hari, maka 
buatlah untuk mereka jalan yang kering dilaut itu, 
kamu tak usah khawatir akan tersusul dan tidak 
usah takut (akan tenggelam)". 

78. Maka Firaun dengan bala tentaranya 
mengejar mereka, lalu mereka ditutup oleh laut 
yang menenggelamkan mereka. 

79. Dan Firaun telah menyesatkan kaumnya dan 
tidak memberi petunjuk. 

80. Hai Bani Israil, sesungguhnya Kami telah 
menyelamatkan kamu sekalian dari musuhmu, 
dan Kami telah mengadakan perjanjian dengan 
kamu sekalian (untuk munajat) di sebelah kanan 
gunung Thur itu, dan Kami telah menurunkan 
kepada kamu sekalian mann (yakni sejenis madu) 
dan salwa (yakni sejenis burung puyuh). 

81. Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah 
Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui 
batas, yang menyebabkan kemurkaan-Ku 
menimpamu. Dan barang siapa ditimpa oleh 
kemurkaan-Ku, maka sungguh binasalah ia. 

82. Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi 
orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, 
kemudian tetap di jalan yang benar. 
83. © Mengapa kamu datang 
daripada kaummu, hai Musa? 

84. Berkata Musa: "Itulah mereka sedang 
menyusuli aku dan aku bersegera kepada-Mu. Ya 
Tuhanku, agar supaya Engkau rida (kepadaku)". 

85. Alloh berfirman: "Maka sesungguhnya Kami 


lebih cepat 


telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan, 


dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. 


27 A fair & / ` Syr? 
OR Sr ds y KI 


suci/ orang balasan dan di da- mereka sungai- bawah- dari mengalir 
76 bersih itulah lamnya kekal sungai nya 
tajri min tahtihal anhāru khalidina fiha wadzālika jaza-u man tazakkā (76) 
Z>% > > AN E = 2 Pie KA a 
jalan untuk maka dengan jalan malam- agar Musa ke- telah Kami dan 
mereka buatlah hamba-2-Ku lah kamu pada wahyukan sungguh 


Walaqad auhaina ila musa an asri bi'ibadi fadhrib lahum thariqan 


PA 
A CD) yez 47 É Ka o PEZA sr? ” 
Par PEA . o | 
Oye? mrb Si Y; 9 as Y La P 3 
Fir'aun maka menge- kamu dan tersusul kamu ja- kering laut di 
jar mereka 77 khawatir jangan takut ngan 


fil baħri yabasal lā takhafu darakaw wala takh-syā (77) Fa-atba`ahum fir'aunu 


EE 


KL Aara, Tg OS isar a A | Lau sAr TZ A 

Aa OLSA Jlo (Ya) mE A Of m yE 
kaum- Fir'aun dan telah menutup apa at dari lalu menu- dengan bala 
nya menyesatkan 78 mereka yang tup mereka tentaranya 


bijunadihi faghasyiyahum minal yammi mā ghasyiyahum (78) Wa-adhalla fir'aunu qaumahūŭ 


KA y A „2 EA A l> Wa SI Pd 
ey D y KA w EPA l O ea G 
dan telah Kami 


janjikan pada kalian 
wamā hadā (79) 


memberi dan 
petunjuk tidak 


musuh dari 
kalian 


telah Kami se- sesung- Israil wahai 
lamatkan kalian guhnya Bani 79 
Yabani isra-ila qad anjainākum min `aduwwikum wawā`adnākum 


kuy GA NZZ pa ee IIJ AA EA D A | Pan 

> > . 
W Q) giy RA Si Ig a Ge 
makan- manna atas dan Kami sebelah Gunung samping/ 

lah 80 Bap kalian turunkan kanan Thūr sebelah 
jānibath thūril aimana wanazzalnā `alaikumul manna wassalwa (80) Kulū min 


G ELL g 
Š - 
A UA 


Cc 71 A K o p Ya 277 
> p . 
a Kie Je ae a yi Y D 


D 
kemur- atas maka pada- kalian mele- danja- Kami telah rezeki- apa yang dari 
kaan-Ku kalian menimpa nya wati batas nganlah kan pada kalian yang baik-baik 


thayyibāti mā razaqnākum wala tath-ghau fihi fayahilla `alaikum ghadhabi 


A Ar 1, 
I >71 La a” © a ias LZ Kl IPT arr 
”- as .. ) > . pg 
Sb RA) Sa Bls LA Lod AA Coa A H< (SaS) 
ber- bagi benar-2 Maha dan sung- binasa- maka kemurka- atas- me- dan barang 
tobat siapa yang Pengampun guh Aku 81 lah dia sungguh an-Ku nya nimpa siapa yang 


wamay yahlil `alaihi ghadhabi faqad hawa (81) Wa-inni laghaffārul liman tāba 


y 


>r A KA A CN) A ZA b ar 2 Lr i 
: $ GY Sa A JS < 
òS <s Aé ko S LLD C J2 dg A 
dari kamu le- dan dia mendapat kemu- kebajikan/ dan dia dan dia 
bih cepat mengapa 82 petunjuk dian saleh beramal beriman 
wa āmana wa`amila shalihan tsummah tadā (82) Wama a'jalaka `an 
AH AP aR KI GA AA u A AN A 
A E l de 5 &) 3a, 
kepada- dan aku jejakku/di atas itulah me- (Musa) wahai kaum 
Mu lebih cepat belakangku reka berkata 83 Musa kamu 


qaumika yāmūsā (83) Qāla hum ula-i `alā atsari wa'ajiltu ilaika 


LEEA E S E PP 2er >r Z, 2A AN ye 
y ag ĉ >% wl e - “1. - (a£) D” æ” 
. $ . $ Pa ) FN 
dan telah se- sesudah dari kaum- telah sung- maka sung- (Alloh) agar Eng- Tuhan- 
satkan mereka kamu mu menguji guh guh Kami berfirman 84 kau rida ku 


rabbi litardhā (84) Qala fa-innā qad fatannā qaumaka mim ba'dika wa-adhallahumus 


P E - Pa z AN A 
An ò Z ean Se sa y ~\ Sa WENE pe 1 
J f slaat da (Ae) ; 
G ol SL di ND y ECP Ne SAN 
dia ber- duka- marah kaum- ke- Musa maka Samiri 
kata cita nya pada kembali 85 
samiriyy (85) Faraja`a musa ilā qaumihi ghadhbana asifa qāla 
& A Ar 
Pu 4- A E EAA S7? AA 2 or >22 AS 27 > >Z) 
a Ju ELS lde > 9 - Jw H! AA 
atas apakah panjang/ yang suatu Tuhan menjanjikan bukan- wahai 
kalian terlalu lama baik janji kalian kepada kalian kah kaumku 


yaqaumi alam ya`idkum rabbukum wa`dan hasana afathāla `alaikumul 


SAH ” Z -aw EZA 22 rr EA Ai -bni A A MAT 
Sera y + Ta Cd . - 
D D Hao - d£ (8) PD P Sg 
maka kalian Tuhan dari kemur- atas me- un- kalian meng- atau perjanjian 
menyalahi kalian kaan kalian nimpa tuk hendaki 
“ahdu am arattum ay yahilla `alaikum ghadhabum mir rabbikum fa-akhlaftum 
mr Py A A To o 25 PR P P AZ AN 5 >75 
: Ki KE < als J6 @ 
Lle SOJ) las Jic A lal G J6 SM) EAgeg 
kami disuruh akan te- dengan ke- perjanjianmu kami me- ti- mereka perjanjianku 
membawa tapi kami mauan kami nyalahi dak berkata 86 
mau`idi (86) Qālū mā akhlafna mau`idaka bimalkinā walākinnā hummilna 
A A daa ANDA ANT ><? a, 2» PS 
) w -” s . . æ’ - m Ra ` . 
(Ay) A A a OKE koja aal AD oe bs 
Samiri melem- maka demi- maka kami me- kaum perhi- dari beban- 
87 parkan kian pula lemparkannya asan beban 
auzaram min zinatil qaumi faqadzafnāhā fakadzālika alqas sāmiriyy (87) 
y P 
>92 P. an A rr RE Pá 2 rr Z > >47 PPE A 
PEE A : 
tuhan kalian inilah maka me- bersuara bagi- jasad/ anak untuk maka dia me- 
reka berkata nya bertubuh lembu mereka ngeluarkan 


Fa-akhraja lahum 'ijlan jasadal lahū khuwarun faqālū hadza ilahukum 


Ze Yaz P s a Bo 2> Ka A D A Na In 
w PE al > > > a T . 1 .. d > 

X Yy Lel e l o Wl a oy alg 
dan ia perkataan/ kepada ia mengem- bahwa mereka maka maka dia Musa dan 
tidak jawaban mereka balikan tidak perhatikan apakah tidak 88 melupakan tuhan 
wa-ilāhu musa fanasiy (88) Afalā yarauna allā yarji'u ilaihim qaulaw wala 

as z, Sya i 6 i EE E a 
Je OA 99d e. E BAF CY Lò Y; Io e OE 
sebe- dari Harun kepada telah dan keman- dan kemu- kepada memiliki/ 
lumnya mereka berkata sungguh 89 faatan tidak daratan mereka kuasa 


yamliku lahum dharraw wala naf'a (89) Walaqad qāla lahum hārūnu min qablu 


wae aa Aaa P a a aaa a 
hbls Ea RES 2D 09 Q aw l 29 
dan ta- maka ikuti- Yang Maha Tuhan dan dengan- kalian telah sungguh wahai 

atilah lah aku Pemurah kalian sungguh nya diberi cobaan hanyalah kaumku 


yaqaumi innamā futintum bih wa-inna rabbakumur raħmānu fattabi`ūnī wa-athi'G 


y A P Ar AN 7" 
a Ká a z. sA A Ti ` A Aat Ka iJ - 2 2 
oy D aa o aL al n a E O gA 
Musa kepada kembali se- 
kami hingga 


ai 


orang yang atas- kami sela- tidak mereka perin- 
bertekun nya lu/tetap akan berkata 90 tahku 
amri (90) Qālū lan nabraha `alaihi `ākifina hatta yarji`a ilainā masa 


a e ig a ea o aa e G 
. Lg ) AWO - . shat k (s) 
D Sp mo OSS- 
kalian meng- bahwa mereka te- kamu meli- ke- mengha- apa wahai (Musa) 
ikuti aku tidak 92 lah sesat hatmereka tika langimu yang Harun berkata 91 


(91) Qala yāhārūnu ma mana`aka idz ra-aitahum dhallū (92) Alla tattabi'ani 


E Z E PTA E l aser ARA AN SN PEPEE 
= LE E as dG h E 
gh Y gak XY o Je O Sa cia 
kepalaku dan dengan kamu ja- wahaianak (Harun) perin- apakah kalian 

jangan janggutku ambil ngan ibuku berkata 93 tahku mendurhakai 


afa'ashaita amri (93) Qala yabna-umma Ia ta“khudz bilihyati wala bira“sī 


86. Kemudian Musa kembali kepada kaumnya 
dengan marah dan berduka cita. Berkata Musa: 
"Hai kaumku, bukankah Tuhanmu telah 
menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Maka 
apakah terasa lama masa perjanjian itu bagimu 
atau kamu menghendaki agar kemurkaan dari 
Tuhanmu menimpamu, dan kamu melanggar 
perjanjianmu dengan aku?". 

87. Mereka berkata: " kami sekali-kali tidak 
melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami 
sendiri, tetapi kami disuruh membawa beban- 
beban berat dari perhiasan kaum itu, maka kami 
lemparkan perhiasan itu, dan demikian pula Samiri 
melemparkan perhiasan itu ", 

88. kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka 
(dari lobang itu), patung anak lembu yang 
bertubuh dan bersuara, maka mereka berkata: 
"Inilah tuhanmu dan tuhan Musa, tetapi Musa 
telah lupa". 

89. Maka apakah mereka tidak memperhatikan 
bahwa patung anak lembu itu tidak dapat 
memberi jawaban kepada mereka, dan tidak dapat 
memberi kemudaratan kepada mereka dan tidak 
(pula) kemanfaatan? 

90. Dan sungguh sebelum itu Harun telah berkata 
kepada mereka: "Hai kaumku, sesungguhnya 
kamu hanya diberi cobaan dengan patung anak 
lembu itu dan sesungguhnya Tuhanmu ialah 
(Tuhan) Yang Maha Pemurah, maka ikutilah aku 
dan taatilah perintahku". 

91. Mereka menjawab: " kami akan tetap 
menyembah patung anak lembu ini, hingga Musa 
kembali kepada kami". 

92. Berkata Musa: "Hai Harun, apa yang 
menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka 
telah sesat, 

93. (sehingga) kamu tidak mengikuti aku? Apakah 


kamu telah (sengaja) mendurhakai perintahku?" 


94. Harun menjawab: "Hai putera ibuku, 
janganlah kamu pegang janggutku dan jangan 
(pula) kepalaku; sesungguhnya aku khawatir 
bahwa kamu akan berkata (kepadaku): " kamu 
telah memecah belah antara Bani Israil dan kamu 
tidak memelihara amanatku". 

95. Berkata Musa: "Apakah yang mendorongmu 
(berbuat demikian) hai Samiri?" 

96. Samiri menjawab: " aku mengetahui sesuatu 
yang mereka tidak mengetahui sesuatu itu, maka 
aku ambil segenggam (tanah) dari jejak rasul, lalu 
aku melemparkan segenggam tanah itu, dan 
demikianlah nafsuku membujukku". 

97. Berkata Musa: "Pergilah kamu, maka 
sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia 
ini (hanya dapat) mengatakan: "Janganlah 
menyentuh (aku)". Dan sesungguhnya bagimu 
hukuman (di akhirat) yang kamu sekali-kali tidak 
dapat menghindari hukuman itu, dan lihatlah 
tuhanmu (patung anak lembu) itu yang kamu 
tetap menyembah patung anak lembu itu. 
Sesungguhnya kami akan membakar patung anak 
lembu itu, kemudian kami sungguh-sungguh akan 
menghamburkan patung anak lembu yang telah 
dibakar itu ke dalam laut (berupa abu yang 
berserakan). 

98. Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Alloh, tidak 
ada Tuhan selain Dia. Pengetahuan-Nya meliputi 
segala sesuatu". 

99. Demikianlah Kami kisahkan kepadamu 
(Muhammad) sebagian kisah umat yang telah lalu, 
dan sesungguhnya telah Kami berikan kepadamu 
dari sisi Kami suatu peringatan (yakni Al Qurān). 
100. Barang siapa berpaling dari Al Qurān, maka 
sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di 
hari kiamat, 

101. mereka kekal di dalam keadaan itu. Dan 


amat buruklah dosa itu sebagai beban bagi mereka 
di hari kiamat, 


102. (yaitu) di hari (yang di waktu itu) ditiup 
sangkakala dan Kami akan mengumpulkan pada 
hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka 
yang biru muram; 


2&2 A soar AZIZ Ar Z Pa “ 


eaka a a A an 
P) e kea a aa P daw o a al 
kamu dan Israil Bani dian- kamu buat kamu bah- aku takut/ sungguh 
menjaga tidak tara perpecahan berkata wa khawatir aku 


inni khasyitu an taqūla farraqta baina bani isra-ila walam tarqub 


2 kA AN x D 7 KA AN SI 
NN A PAN u% 


aku (Samiri) wahai percakapanmu/ maka (Musa) perkata- 
melihat berkata 95 Samiri maksudmu apakah berkata 94 anku 
qauli (94) Qala fama khathbuka yāsāmiriyy (95) Qala bashurtu 
Aay a KAA a AG g 
: f “ | 
J gau S O Leas Coad L Dra 2 
rasul bekas/ dari segeng- maka aku dengan- mereka tidak apa yang 
jejak gam menggenggam nya melihat 
bima lam yabshurū bihi faqabadhtu qabdhatam min atsarir rasūli 
ar pa AN 27 EECA P r LA 2r rr 
| - (11) > dë a S $ A A NN . Z E Ti an 
J u C$ 1 er D - 2 z 4 -= u9 
(Musa) diriku/ bagiku/ menggoda/ dan demi- lalu aku me- 
berkata 96 nafsuku kepadaku membujuk kianlah lemparkannya 
fanabadztuhā wakadzalika sawwalat lī nafsi (96) Qāla 
pa Zy a A ESEA > z? K Ar A P E a 
s ” J æ A w N A A + YA 
bagi- dan menyentuh ja- kamu me- bah- ke- da- bagi- maka se- pergilah 
mu sungguh ngan ngatakan wa hidupan lam mu sungguhnya kamu 
fadz-hab fa-inna laka fil ħayāti an taqūla lā misās wa-inna laka 
a g A A 
P DM > 2 zoj A AN Egr S 33 2 əz 
2 . 5 .. . . Å 
azi Zb gi AH l Bh adi Io ligy 
atasnya kamu yang tuhan- ke- dan kamu me- tidak perjanjian/ 
tetap mu pada lihatlah nyalahinya ancaman 
mau`idal lan tukhlafah wanzhur ilā ilāhikal ladzi zhalta `alaihi 
T ZA) CN) | Í o% “A . Pa aa A EA Zw a7 E 
- N Pa E Pà Aa A ya 
sungguh berham- laut ke sungguh kamiakan kemu- sungguh akan bertekun 
hanyalah 97 buran dalam hamburkan dia dian kami bakar dia 


“akifa lanuħarriqannahū tsumma lanansifannaha fil yammi nasfā (97) Innama 


AN Z>? < Fa De Ša E NK a ay IA 
) ra 
W ie gi JS UAI Sa 1 
penge- sesuatu segala luas/ Dia melain- tuhan tidak yang Alloh Tuhan 
98 tahuan meliputi kan ada kalian 
ilahukumul lāhul ladzi Ia ilaha illa huw wasi'a kulla syai-in `ilmā (98) 
Sa AI s77 sss 2< 7 EA 2 orr Ag AN 
bl A A Ra a aA 
sisi dari Kami telah beri- dan telah sung- apa cerita dari atas- Kami demi- 
Kami kan pada kamu sungguh lalu guh yang mu kisahkan kianlah 
Kadzālika naqush-shu `alaika min amba-i mā qad sabaq waqad ātaināka mil ladunna 
#7 PEN DI 2 27 s5, pa SI 27 O TZ > , 
D am pa dJ abl ac e o QY V> 
beban/ kiamat pada membawa/ maka sung- darinya berpaling barang peringatan/ 
dosa hari memikul guh dia siapa 99 pelajaran 
dzikrā (99) Man a`radha `anhu fa-innahū yaħmilu yaumal qiyāmati wizrā 
Iros 12g AN YZ, Be ? 2 or SAH e E E A l> ` AN 
a NI : Ka A O 
> Ba NAY JS PAM Ba ag D Jak ni? 
ditiup hari beban kiamat hari bagi dansangat dida mereka 
101 mereka buruk lamnya kekal 100 
(100) Khālidīna fih wasa-a lahum yaumal qiyamati ħimlā (101) Yauma yunfakhu 
A Ka pap 7> >83? ESEA p 
anO Aa a a 
rbs a b) JAN My > Na 2 2 
mereka mata pada orang-orang dan Kami akan sang- da- 
berbisik-bisik 102 kelabu hari itu yang berdosa kumpulkan kakala lam 


fish shūri wanahsyurul mujrimina yauma-idzin zurqa (102) Yatakhāfatūna 


A pr 2 p AT. A AN V 27 sAr pa 
z” . AT A| 2 T Gx) ers Gd 
d ju 3L i5 ja < mél o£ Ia Íi 
berkata ke- mereka dengan lebih me- Kami sepuluh mela- n tidak- Ho antara 
tika katakan apa yang ngetahui 103 inkan berdiam lah mereka 
bainahum illabitstum illa `asyrā (103) Nahnu a`lamu bima yaqūlūna idz yaqūlu 
JÍ LS Yu T Si 227% zi 2r, 4 KA 
G e C9 i ol b eet 
a e RG bleis NAY 1 = > oL AR; 
gunung- ten- dan mereka a- sehari mela- kalian tidak- jalan semisal 
gunung tang kan menanyaimu 104 inkan berdiam lah mereka 
amtsaluhum thariqatan il labitstum illa yaumā (104) Wayas-alūnaka `anil jibāli 
12r 2,7 Pe AN Xa z vr ZA 27 29r 
- (1-0) > 2 > E A ax 
O Ua éé W O GI g Gi ja 
tanah bumi maka Dia akan sehancur- Tuhan- akan menghan- maka ka- 
106 datar kosong membiarkan 105 hancurnya ku curkannya takanlah 


faqul yansifuhā rabbi nasfā (105) 


Fayadzarūhā qā`an shaf-shafā (106) 


A z 
Pa a aT ; Z ?. 
| PAKA | 
EI Gat DA Ci Ý; ke G o Y 
penyeru mereka pada yang dan yang di dalam/ kalian ti- 
mengikuti hari itu 107 tinggi tidak rendah padanya lihat dak 


Lā tara fiha `iwajaw wala amtā (107) 


2 or Ni Per ASI 1z A Pa N 
La II a SA s dz 
bisikan ke- kamu maka kepada Yang semua dan khusyuk/ bagi- beng- tidak 
cuali dengar tidak Maha Pemurah suara merendah nya kok 
lā 'iwaja lah wakhasya`atil ashwatu lirrahmani falā tasma'u illa hamsā 
Pa ME ae ea g A Aror AN 
S PER A 20 A > a W” E p ARA 
aj G2) S òl A NI Peka a Y Ja y. G-a) 
kepa- dan Dia Maha kepa- membe- orang ke- syafaat/ manfaat/ ti- pada 
danya rida Pemurah danya riizin yang cuali pertolongan berguna dak hari itu 108 
(108) Yauma-idzil lā tanfa`usy syafā`atu illa man adzina lahur rahmanu waradhiya lahū 
A aAA Í; Sa KA W A 127 w e (1:1) KH 
a Ohba Y 3) eh 2 W 29 
dengan- mereka dan belakang danapa hadapan dian- apa Dia me- perka- 
Nya meliputi tidak mereka yang mereka tara yang ngetahui 109 taan 
qaulā (109) Ya`lamu mā baina aidihim wamā khalfahum wala yuhi-thana bihi 
zgr å Ar? Mg? - Pr AN 2> 
Sa w 222 A f & e) 
Ga Pa J39 Ayal A o A) Cg g Lle 
ya. 
orang rugi dan Yang Ber- kepada semua dan ilmu 
yang sungguh diri Sendiri Yang Hidup wajah tunduk 110 
'ilma (110) Wa'anatil wujūhu lilhayyil qayyūm waqad khāba man 
nA 6 zA LAs n0 y | A Dog srr AN 72> A Pa 
KE 29 gaha A Kp r kan OD Se Lb 
maka beriman dan/se- kebajikan dari menger- dan ba- keza- membawa/ 
tidak dang ia jakan rangsiapa 111 liman memikul 
hamala zhulmā (111) Wamay ya`mal minash shalihati wahuwa mu“minun falā 
P [A A A EECA WE PON pg Zr 22 A ayr 
7 w 2 aE wo Gi Ub aa 
bahasa Al-Qurān Kami telah me- dan demi- pengu- dan keza- ia merasa 
Arab nurunkannya kianlah 112 rangan hak tidak liman khawatir 
yakhāfu zhulmaw wala hadhma (112) Wakadzalika anzalnāhu qur-ānan 'arabiyyaw 
= ra Pa 
O o A TAK i e A Ta a G 
ba I Oa Ac o A I p29 
m bagi ia atau mereka agar beberapa dari dida- dan Kami te- 
113 pengajaran mereka memberi bertakwa mereka ancaman lamnya lah jelaskan 


Yauma-idziy yattabi`ūnad dā`iya 


washarrafnā fihi minal wa'idi la`allahum yattaqūna au yuhditsu lahum dzikrā (113) 


> 2 1 i A LA iÀ "e E aa? 2 z? a> a yai 
ol JJ a ea Ja Y; KES SW anl ds 
bah- sebe- dari dengan kalian dan sebe- Raja Alloh maka 
wa lum Al-Qurān tergesa-2 jangan narnya Mahatinggi 
Fata`ālal lāhul malikul ħaqq walā ta`jal bilqur-āni min qabli ay 


103. mereka berbisik-bisik sesama mereka: 
kamu tidak berdiam (di dunia) melainkan hanyalah 
sepuluh (hari)" 

104. Kami lebih mengetahui apa yang mereka 
katakan, ketika berkata orang yang paling lurus 
jalannya di antara mereka: " kamu tidak berdiam 
(di dunia), melainkan hanyalah sehari saja". 

105. Dan mereka bertanya kepadamu tentang 
gunung-gunung, maka katakanlah: "Tuhanku akan 
menghancurkan gunung-gunung itu (di hari kiamat) 
sehancur-hancurnya, 

106. maka Dia akan menjadikan (bekas) gunung- 
gunung itu datar sama sekali, 

107. (sehingga) kamu tidak akan melihat lagi ada 
tempat yang rendah dan yang tinggi di sana. 

108. Pada hari itu manusia mengikuti (atau 
menuju kepada suara) penyeru dengan tidak 
berbelok-belok; dan merendahlah semua suara 
kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, maka kamu 
tidak mendengar kecuali bisikan saja. 

109. Pada hari itu tidak berguna syafaat (atau 
pertolongan), kecuali (syafaat) orang yang Alloh 
Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya, dan 
Dia telah meridai perkataannya. 

110. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan 
mereka dan apa yang ada di belakang mereka, 
sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya. 
111. & Dan tunduklah semua muka (dengan 
berendah diri) kepada Tuhan Yang Hidup Kekal lagi 
Yang Berdiri Sendiri. Dan sesungguhnya telah 
merugilah orang yang melakukan kezaliman. 

112. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan 
sedang ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak 
khawatir akan perlakuan zalim (terhadapnya) dan 
tidak (pula khawatir) akan pengurangan haknya. 
113. Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al 
Quran dalam bahasa Arab, dan Kami telah 


menerangkan dengan berulang kali di dalam Al 
Quran itu sebagian dari ancaman (Kami), agar 
mereka bertakwa atau (agar) Al Quran itu memberi 
pengajaran bagi mereka. 

114. Maka Maha Tinggi Alloh, Raja yang sebenar- 


benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa 
membaca Al Quran sebelum selesai diwahyukan 
kepadamu, dan katakanlah: "Ya Tuhanku, 
tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan". 


115. Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan 
kepada Adam dahulu, maka ia lupa (akan perintah 
itu), dan tidak Kami dapati padanya kemauan yang 
kuat. 

116. Dan (ingatlah) ketika Kami berkata kepada 
malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam", maka 
mereka sujud kecuali iblis. Ia membangkang. 

117. Maka Kami berkata: "Hai Adam, 
sesungguhnya iblis adalah musuh bagimu dan bagi 
isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia 
mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang 
menyebabkan kamu menjadi celaka. 

118. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di 
dalam surga itu dan tidak akan telanjang, 

119. dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa 
dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas 
matahari di dalam surga itu". 

120. Kemudian syaitan membisikkan pikiran 
jahat kepadanya, dengan berkata: "Hai Adam, 
maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon 
khuldi (atau kekal) dan kerajaan yang tidak akan 
binasa?" 

121. Maka keduanya memakan dari buah pohon 
itu, lalu nampaklah bagi keduanya, aurat keduanya 
dan mulailah keduanya menutupi aurat itu dengan 
daun-daun (yang ada di) surga, dan durhakalah 
Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia. 

122. Kemudian Tuhannya memilihnya maka Dia 
menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. 
123. Alloh berfirman: "Turunlah kamu berdua 


dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi 
musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang 
kepadamu petunjuk dari-Ku, 
yang mengikuti petunjuk-Ku, 
dan tidak akan celaka. 


lalu barang siapa 
ia tidak akan sesat 


2.2, a Faer A a 
ge “i O a D g5 d D A ghi 
telah Kami ilmu tambahkan Tuhan- dankata- mewah- kepa- disele- 
janjikan i 114 kepadaku ku kanlah yukannya damu saikan 
yuqdhā ilaika wahyuh waqur rabbi zidni 'ilma (114) Walaqad 'ahidna 
a P s[ 2z DL y PEA 
G a OG Í k i gi J5 ba p3 
Kami dan kemauan baginya/ Kami dan Taka sebelum/ dari Adam ke- 
berkata ketika 115 yang kuat padanya dapati tidak dia lupa dahulu pada 
ilā ādama min qablu fanasiya walam najid lahū `azmā (115) Wa-idz qulnā 


P. ' PA ` -r> 
y P > BA nr, Ae DAN > a y 
3 A Y Gia pa Bimal E LI 
ia enggan/ Iblis ke- maka mere- kepada bersujud- kepada para 
menolak cuali ka bersujud Adam lah kalian malaikat 
lilmalā-ikatis judū li-ādama fasajadi illa iblisa abā 
z >A A A lyr Ma KAN A AN 
Kai W Gey T ES ol pau Lis Oy 
> F NAI 
ia mengeluarkan maka dan bagi bagi- musuh ini sesung- wahai maka Ka- 
kalian berdua janganlah isterimu mu guhnya Adam mi berkata 116 


(116) Faqulnā ya-adamu inna hadza `aduwwul laka walizaujika falā yukhrijannakuma 
A KAA PESA Si pa a DaN yen gr? By 
£ I L Y a 
OA Y, ke MIN IN Ww) Ka da os 
kamu te- dan dida- kamuke- untuk bagi sesung- maka kalian surga dari 
118 lanjang tidak lamnya laparan tidak kamu guhnya 117 menjadi celaka 
minal jannati fatasyqa (117) Inna laka allā tajū`a fiha wala ta`rā (118) 
da 


4 sorg A DA G D 
D DD SS II a NI i 


kepa- maka membisik- kamu kena dan di da- merasa tidak dan sung- 
danya kan pikiran jahat 119 panas matahari tidak lamnya dahaga guh kamu 
Wa-annaka lā tazhma-ū fiha wala tadh-ħā (119) Fawaswasa ilaihisy 
al, 2A A w Pay 2y EPA A paT 
A pamu e lol dJ ar JG Sa 
ke- kekal pohon atas aku tunjukkan apakah/ wahai ia ber- setan 
rajaan kepadamu maukah Adam kata 
syaithānu qāla yā-ādamu hal adulluka `alā syajaratil khuldi wamulkil 
EA 
ZAZ) D AA Dm AN yar A 
ff C) de 
dan keduanya aurat ke- bagi ke- maka dari- maka kedua- binasa tidak 
mulai berbuat duanya duanya tampak nya nya memakan 120 


lā yablā (120) Fa-akalā minha fabadat lahuma sau-atuhuma wa-thafiqā 


AN t AS es PA Z >? PA AEEA 
Sa A) pe! sak D, par ESS) OA | e aas 


A 
maka se- Tuhan- Adam dan surga daun dari atas ke- keduanya 
121 satlah dia nya durhaka duanya menutupi 
yakh-shifāni `alaihimā miw waraqil jannah wa`ashā ādamu rabbahūŭ faghawā (121) 
> -> A AA yrr <7 Zo sr axe, Å 
P 5 (1) i : 
Gu ba Jb Sg al G dy Agal e 
dari pa- turunlah ka- (Alloh) dan Dia mem- atas- maka Dia te- Tuhan- memi- kemu- 
danya lian berdua berfirman 122 beri petunjuk nya rima tobat nya lihnya dian 
Tsummaj tabāhu rabbuhū fatāba 'alaihi wahada (122) Qalah bithā minha 
Y 2A pg A PPE S ARA BAS 27 28r a or Kea 
SAD gA sh AE p ga z s 
sor Ta a” 2 v * -r 
petunjuk dari-Ku datang ke- maka ada- musuh bagi sebagi- sebagian semuanya/ 
pada kalian pun/jika an yang lain kalian bersama-2 


jami'a ba`dhukum liba`dhin `aduw fa-immā ya“tiyannakum minni hudan 


<i o rnr G) pen NK Pa z yA i PPa 
) ai ai 

ie pe D A) e s 9 Ta W SAS & Ye 
dari ia ber- dan ba- celaka dan dia dia ter- maka ti- petun- mengi- maka ba- 

paling rangsiapa 123 tidak sesat dak akan juk-Ku kuti rang siapa 
famanit taba`a hudāya falā yadhillu walā yasyqā (123) Waman a`radha `an 
D JAN 2o ARL Dr Zr s 4 BA E 

* +e 2 . * 
da ay Sab Aya b Sr 
kiamat hari dan kami akan sulit/ peng- baginya maka peringat- 
kumpulkan dia sempit hidupan sungguh an-Ku 


dzikri fa-inna lahū ma'isyatan dhankaw wanahsyuruha yaumal qiyamati 


Dina KO 
Sr IEn 55 a | F OS) 
seorang adalah dansesung- buta samak kum- meng- Tuhan- dia buta 


125 yang melihat aku guhnya y pulkan aku apa ku berkata 124 
a`mā (124) Qāla rabbi lima hasyartani a`mā waqad kuntu bashira (125) 


AN 2A 2 2 CA Es (72 PZA ZA) dg! AN P 
Or) Yen DA BG a? oe K ghan M A 
SA ea eA ia b eil A IE 
dan demi- kalian hari dan de- telah datang demi- (Alloh) 


kianlah 126 dilupakan ini mikian kepadamu kianlah berfirman 
Qāla kadzālika atatka āyātunā fanasītahā wakadzālikal yauma tunsā (126) Wakadzālika 


maka kamu ayat-2 
melupakannya Kami 


A 


be öp ê> AFA 2 >z ṣ 
GA ANI Aa, A) DAE Dan A Gul P Si 
pa 
lebih sa- akhirat dan sung- Tuhan- aa dia dan melampaui orang Kami 
ngat/keras guh azab nya pada ayat-2 beriman tidak batas yang membalas 


najzi man asrafa walam yu“mim bi-āyāti rabbih wala`adzābul ākhirati asyaddu 


g oy g t K DPN h 
osas Da o2 pels S A a Al 
mereka kurun/ dari sebelum Kami telah berapa bagi aa maka apa- dan lebih 
berjalan umat-2 mereka binasakan banyak mereka petunjuk kah tidak 127 kekal 


wa-abqa (127) Afalam yahdi lahum kam ahlaknā qablahum minal qurūni yamsyūna 


a i O N Y g s i 
2 g A 

pa 9 2) g~ E Z Yor E 

perkataan/ dan seki- bagi yang mempunyai saath yang 

ketetapan ranya tidak 128 pikiran ada tanda-2 demikian 

fi masākinihim inna fī dzālika la-āyātil li-ulin nuhā (128) Walaulā kalimatun 


pa- sesung- tempat tinggal di 
da guhnya mereka/umat-2 


S oi Ọ UA EG C i a a 
Ino m19 — O D D . 
atas maka bersa- yang telah danajal/ melekat/ sungguh Tuhan- dari telah lewat/ 
barlah kamu 129 ditentukan waktu menimpa adalah mu terdahulu 
sabaqat mir rabbika lakana lizamaw wa-ajalum musamma (129) Fashbir 'ala 
E 
A IE 7 EA 2s LAE y 
Cai 
terbe- dan pa terbit sebe- iinan EA dan her- mereka apa 
namnya sebelum lum mu memuji tasbihlah katakan yang 


ma yaqūlūna wasabbih bihamdi rabbika qabla thulū`isy syamsi waqabla ghurūbihā 


G; A Ai Gi ER > 1 Jí agi 2 7 
39 NI Se Si 2 D Ca J $ Se] 
dan kamu rela/ supaya siang dan di maka ber- malam bagian/ dan 

jangan 130 senang kamu ujung tasbilah waktu dari 


wamin Ana-il laili fasabbih wa-athrāfan nahāri la`allaka tardhā (130) Wala 


y A Pi ri PEPA 8 A DK 
dD 2% ær DAR 242w # na P La mg ` Aa w WAL 
BJ pen od) m llo | A La L Al JK Oke 
dunia kehi- kem- diantara jodoh/go- dengan- Kami beri apa kepa- kedua ma- kamu 
dupan bang mereka longan-2 nya kesenangan yang da ta kamu tujukan 


tamuddanna `ainaika ila mā matta`nā bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya 


124. Dan barang siapa berpaling dari peringatan- 
Ku, maka sungguh baginya penghidupan yang 
sempit, dan Kami akan mengumpulkan ia pada hari 
kiamat dalam keadaan buta". 

125. Berkatalah ia: "Ya Tuhanku, mengapa 
Engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta, 
padahal dahulu aku dapat melihat?" 

126. Alloh berfirman: "Demikianlah, telah datang 
kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakan 
ayat-ayat Kami itu, dan begitu (pula) pada hari ini 
kamupun dilupakan". 

127. Dan demikianlah Kami membalas orang 
yang melampaui batas dan tidak beriman kepada 
ayat-ayat Tuhannya. Dan sesungguhnya azab di 
akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. 

128. Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi 
mereka (kaum musyrikin) berapa banyak telah 
Kami binasakan umat-umat sebelum mereka, 
padahal mereka berjalan (di bekas-bekas) tempat 
tinggal umat-umat itu? Sesungguhnya pada yang 
demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang 
berakal. 

129. Dan sekiranya tidak ada suatu ketetapan dari 
Alloh yang telah terdahulu atau tidak ada ajal yang 
telah ditentukan, pasti (azab itu) menimpa 
mereka. 

130. Maka bersabarlah kamu atas apa yang 
mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji 
Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum 
terbenam matahari dan bertasbih pulalah pada 
waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu 
di siang hari, supaya kamu merasa senang, 

131. Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu 
kepada apa (yaitu kenikmatan atau kesenangan) 
yang telah Kami berikan kepada beberapa 
golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan 
dunia untuk Kami uji mereka dengan (kesenangan 


itu). Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik 
dan lebih kekal. 


132. Dan perintahkanlah kepada keluargamu KAH AN ye IS Ha As & sy A 
untuk mendirikan salat dan bersabarlah kamu BARA MAI A QY Al Jo A, OB), 4 mial 
dalam mengerjakan salat. Kami tidak meminta A 


i , i . dengan keluar- dan su- dan lebih lebih Tuhan dan pada- untuk Kami 
rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki 


salat ga mu ruhlah 131 kekal baik kamu rezeki nya uji mereka 


kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi | jjnaftinahum fih warizqu rabbika khairuw wa-abqā (131) Wařmur ahlaka bish-shalāti 
orang yang bertakwa. 


133. Dan mereka berkata: "Mengapa ia tidak z 5 k 
2% As DI LAS AL Ëf Los r 7, ae Pep E 
membawa bukti kepada kami dari Tuhannya?" KA > SLi aa Pe 25 b: >, N j | 
Ang S 3 Aki £ 
Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang S - er 3 2) o4 2) > 2 
nyata sebagaimana yang tersebut di dalam kitab- bagi orang dan Kami mem- Kami- rezeki Kami minta tidak atas- dan berte- 


kitab yang terdahulu? yang bertakwa akibat beri rezeki kalian lah kepadamu nya guhlah 


134. Dan sekiranya Kami binasakan mereka wash-thabir `alaihā lā nas-aluka rizqan nahnu narzuquk wal`āqibatu littaqwa 


dengan suatu azab sebelum Al Qurān itu 
(diturunkan), tentulah mereka berkata: "Ya Tuhan . 2 Ega? & D a KR Sa PA Pra Li Arr A 
. . Se 2 |e ? 5 E s 7e 1z - ( ) 
kami, mengapa tidak Engkau utus seorang rasul 3 L A Han Ma aD OA Ag VL N3 AIA (Or) 
da- 


kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat apa yang datang pa- atauapa- Tuhan- dari dengan diadatang mengapa dan mereka 


Engkau sebelum kami menjadi hina dan rendah?" lam yang nyata damereka kahtidak nya ayat/bukti pada kami tidak berkata 132 
135. Katakanlah: "Masing-masing (kita) | (132) Waqālū laulā ya'tina bi-āyatim mir rabbih awalam ta“tihim bayyinatu mā fish 

menunggu, maka tunggulah oleh kamu sekalian! 

Maka kamu kelak akan mengetahui, siapa yang 


j i > 47 asa Tor Ko AN MA aA 
menempuh jalan yang lurus dan siapa yang telah - a D SAN o A > . w 
mendapat petunjuk". AW XM Ada esi Gi jo (rr) ANI SARA 


y2 1 
sebe- dari dengan su- Kami membina- sungguh dan se- pertama/ kitab- 
lumnya atu azab sakan mereka Kami kiranya t33 dahulu kitab 


shuhufil ūlā (133) Walau anna ahlaknāhum bi`adzābim min qablihi 


> {i6 ` | i ar Ga A Si ERE a SA EA A T 

o2 dn = œ L EEA P, D) Ld 

dari ayat-ayat maka kami seorang kepada Engkau mengapa ya Tuhan pasti mere- 
Engkau akan ikuti rasul kami utus tidak kami ka berkata 


laqalu rabbanā laulā arsalta ilainā rasūlan fanattabi'a āyātika min 


& 
gz sae îi e ae a Aa 
kan oenm I d W oss Ji al JS 
maka tunggu- menunggu masing- kata- dan kami ber- kami bah- sebe- 
lah oleh kalian masing kanlah 134 noda/rendah hina wa lum 


qabli an nadzilla wanakhza (134) Qul kullum mutarabbishun fatarabbashū 


OTR Ss a D a A 


mendapat dan sama) jalan penghuni orang/ maka kalian a- 
135 petunjuk siapa lurus (mempunyai) siapa kan mengetahui 
fasata`lamūna man ash-ħābush shirāthis sawiyyi wamanih tadā (135) 


